ARTIKEL APLIKASI PENJUALAN TIKET KERETA API ONLINE 


Disusun Oleh : 


Faihan Afriansyah!, Yuniana Cahyaningrum? 


Pendidikan Teknologi Informasi,IKIP PGRI Bojonegoro?”. 
Email: 


afriansyahfaihan @gmail.coml ,yuniana @ikippsribojonegoro.ac.id2 


Abstrak 


Artikel ini membahas transformasi penjualan tiket kereta api melalui platform online. Aplikasi 
penjualan tiket kereta api online memberikan kemudahan aksesibilitas, efisiensi transaksi, dan 
potensi pengumpulan data yang besar. Penumpang dapat dengan mudah mengakses jadwal 
kereta, memilih kursi, dan melakukan pembayaran secara cepat. Ini mengurangi waktu yang 
dihabiskan di loket dan memberikan kenyamanan bagi penumpang. Selain itu, perusahaan 
kereta api dapat mengoptimalkan operasional mereka dengan data tren permintaan penumpang. 
Meskipun ada beberapa tantangan, aplikasi penjualan tiket kereta api online adalah inovasi 
penting dalam industri transportasi. 


Kata kunci: aplikasi penjualan tiket, Efisiensi transaksi, Platform penjualan,Aksesibilitas tiket 


Ll PENDAHULUAN 


Industri perjalanan kereta api telah mengalami transformasi yang signifikan dengan adanya 
penjualan tiket kereta api online. Dalam beberapa tahun terakhir, aplikasi dan platform online telah 
memungkinkan penumpang untuk membeli tiket kereta api dengan mudah dan cepat, mengubah 
cara tradisional pembelian tiket di stasiun. 

Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi bagaimana penjualan tiket kereta api online telah 
mengubah lanskap industri perjalanan kereta api. Salah satu manfaat utama dari penjualan tiket 
online adalah meningkatnya aksesibilitas. Penumpang tidak lagi terbatas pada jam operasional 
stasiun kereta api atau harus mengantri dalam antrian panjang. Mereka dapat membeli tiket kapan 
saja dan di mana saja melalui perangkat elektronik mereka, memberikan fleksibilitas dan 
kenyamanan yang lebih besar. 


II. TINJAUAN PUSTAKA 


1. Pengaruh Penjualan Tiket Kereta Api Online terhadap Efisiensi Operasional: Dalam 
penelitian yang dilakukan oleh Zhang et al. (2019), ditemukan bahwa penjualan tiket kereta 
api online dapat meningkatkan efisiensi operasional perusahaan kereta api. Data yang 
dihasilkan dari transaksi online membantu perusahaan untuk memahami pola perjalanan 
penumpang, mengoptimalkan jadwal kereta api, dan mengurangi risiko kehabisan tiket. 
Hal ini membantu meningkatkan penggunaan kapasitas kereta api dan efisiensi pelayanan 
secara keseluruhan. 

2. Faktor Keamanan dalam Penjualan Tiket Kereta Api Online: Dalam studi yang dilakukan 
oleh Liu et al. (2018), faktor keamanan dalam penjualan tiket kereta api online menjadi 
perhatian utama. Penelitian ini menekankan perlunya perlindungan data pribadi 
penumpang dan transaksi yang dilakukan melalui aplikasi penjualan tiket. Perusahaan 
perlu menerapkan langkah-langkah keamanan yang efektif untuk melindungi informasi 
sensitif penumpang. 

3. Perbandingan Antara Penjualan Tiket Kereta Api Online dan Offline: Dalam sebuah 
penelitian oleh Wang et al. (2017), dilakukan perbandingan antara penjualan tiket kereta 
api online dan offline. Studi ini menunjukkan bahwa penjualan tiket online memiliki 
keunggulan dalam hal aksesibilitas, kenyamanan, dan fleksibilitas waktu. Namun, masih 
ada penumpang yang lebih memilih pembelian tiket offline karena kekhawatiran tentang 
keamanan data dan preferensi personal. 


Dengan ini penjualan tiket kereta api online telah memberikan manfaat signifikan dalam hal 
aksesibilitas, kemudahan, dan efisiensi transaksi. Namun, tantangan keamanan dan 
perlindungan data tetap menjadi perhatian. Perubahan pola pembelian tiket dan perkembangan 
teknologi juga telah mempengaruhi cara penumpang memperoleh tiket kereta api. 


II. METODE 


Dalam era digital saat ini, penjualan tiket kereta api telah beralih ke platform online untuk 
memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi penumpang. Berikut ini adalah beberapa metode 
yang umum digunakan dalam penjualan tiket kereta api secara online: Perusahaan kereta api 
menyediakan situs web resmi yang memungkinkan penumpang untuk membeli tiket secara 
online. Penumpang dapat mengunjungi situs web tersebut, mencari jadwal kereta api, memilih 
stasiun keberangkatan dan tujuan, serta membeli tiket melalui formulir pemesanan online. 

Metode ini biasanya melibatkan pembayaran online menggunakan kartu kredit, debit, atau 

metode pembayaran elektronik lainnya. Aplikasi ini memungkinkan penumpang untuk 
melakukan pencarian jadwal, memilih stasiun keberangkatan dan tujuan, memilih kursi, dan 
membeli tiket dengan mudah melalui antarmuka pengguna yang ramah. Pembayaran dapat 
dilakukan secara online melalui metode yang sama seperti di situs web. 

Dengan menggunakan metode-metode ini, penjualan tiket kereta api online telah menjadi lebih 
efisien dan mudah diakses oleh penumpang. 


IV. PEMBAHASAN 


Penjualan tiket kereta api online melalui situs web, aplikasi mobile, agen perjalanan 
online, mesin tiket otomatis, dan pusat layanan pelanggan memberikan aksesibilitas, 
kemudahan, dan efisiensi bagi penumpang. Dengan teknologi internet dan platform online, 
penumpang dapat dengan mudah membeli tiket sesuai preferensi mereka. 

Dalam mengembangkan aplikasi penjualan tiket kereta api online, penggunaan 
bahasa pemrograman Java menjadi salah satu pilihan yang populer. Java adalah bahasa 
pemrograman yang kuat, platform-agnostik, dan memiliki berbagai fitur yang mendukung 
pengembangan aplikasi yang kompleks. Berikut ini adalah beberapa keuntungan dan 
pembahasan terkait penggunaan Java dalam mengembangkan aplikasi penjualan tiket 
kereta api online. 


Dalam gambar 1. di atas adalah tampilan awal aplikasi penjualan tiket kereta api online ketika 
sedang dijalankan. 


Data Kereta 


Jurusan Surabaya | 


Jenis @ VIP 
(O Ekonomi 


Harga 3000 


Nomor Kursi 12 

Nama Penumpang faihan 
umlah Beli :2 

otal Bayar :6000 
Uang Bayar 10000 
Uang Kembali :4000 


Gambar 2.Aplikasi di input Data 


KEUNTUNGAN APLIKASI PENJUALAN TIKET KERETA API ONLINE 


Kemudahan Akses 24/7: Aplikasi penjualan tiket kereta api online memungkinkan 
pengguna untuk membeli tiket kapan saja dan di mana saja. Dengan akses 24/7, pengguna 
tidak lagi terbatas pada jam kerja kantor atau waktu operasional stasiun kereta api. Mereka 
dapat dengan mudah mengakses aplikasi, memeriksa jadwal kereta, memilih kursi, dan 
membeli tiket sesuai kebutuhan mereka, bahkan di tengah malam atau saat sedang 
bepergian. 

Kemudahan Pencarian dan Pemilihan: Melalui aplikasi penjualan tiket kereta api online, 
pengguna dapat dengan mudah mencari jadwal kereta, membandingkan opsi perjalanan, 
memilih stasiun keberangkatan dan tujuan, serta memilih kursi sesuai preferensi mereka. 
Informasi yang akurat dan terperinci tersedia dalam aplikasi, memudahkan pengguna 
dalam membuat keputusan yang tepat dan efisien. 

. Transaksi Mudah dan Cepat: Aplikasi penjualan tiket kereta api online menyederhanakan 
proses pembelian tiket. Pengguna dapat melakukan pembayaran melalui metode online 
seperti kartu kredit, debit, atau e-wallet, menghindari antrian panjang di loket stasiun. 
Transaksi dilakukan dalam hitungan menit, mempercepat proses pembelian tiket dan 
menghemat waktu pengguna. 


Dalam keseluruhan, aplikasi penjualan tiket kereta api online memberikan sejumlah 
keuntungan yang signifikan bagi pengguna. Dari kemudahan dan kenyamanan, 
aksesibilitas yang lebih luas, pembayaran dan konfirmasi online, informasi perjalanan yang 
lengkap, hingga penghematan waktu dan efisiensi, aplikasi ini mengubah cara penumpang 
merencanakan dan membeli tiket kereta api. 


VI. 


VI. 


KESIMPULAN 


Dalam artikel ini, telah dibahas tentang penjualan tiket kereta api secara online. 
Aplikasi penjualan tiket kereta api online memberikan manfaat dan kemudahan bagi 
pengguna dalam merencanakan dan membeli tiket kereta api. Beberapa keuntungan utama 
aplikasi penjualan tiket kereta api online adalah kemudahan akses, kenyamanan, 
aksesibilitas yang lebih luas, pembayaran dan konfirmasi online, informasi perjalanan yang 
lengkap, serta penghematan waktu dan efisiensi. Melalui aplikasi ini, pengguna dapat 
dengan mudah mencari jadwal, memilih kursi, melakukan pembayaran, dan menerima 
konfirmasi tiket tanpa harus mengunjungi stasiun atau agen perjalanan fisik. Aplikasi ini 
juga memberikan pemberitahuan perjalanan dan memudahkan pengguna dalam melacak 
dan mengelola tiket mereka. Dengan demikian, penjualan tiket kereta api online telah 
membawa perubahan positif dalam industri perjalanan kereta api, memberikan pengalaman 
yang lebih baik dan efisien bagi penumpang. 


DAFTAR PUSTAKA 


Bansal, M., & Kumar, A. (2018). A Comprehensive Review on Online Ticket 
Booking System. International Journal of Computer Science and Mobile Computing, 
7), 1-6. 


Dhote, A., & Upadhyay, P. (2016). Online Railway Reservation System: A 
Review. International Journal of Advanced Research in Computer Science and Software 
Engineering, 6(8), 348-352. 


Gope, R., Hossain, M. A., & Islam, M. R. (2017). Design and Development of 
Online Ticket Booking System for Railway. International Journal of Computer Science 
and Information Security, 15(4), 30-35. 


Jain, P., Singh, N., & Gupta, P. (2015). An Overview of Online Railway Ticket 
Reservation System. International Journal of Advanced Research in Computer Science 
and Software Engineering, 511), 547-550. 


Sharma, N., & Sharma, V. (2017). Design and Implementation of Railway 
Reservation Management System using Java. International Journal of Engineering 
Research & Technology, 6(3), 159-164. 


Singh, S. K., & Rajput, V. (2014). A Review on Online Railway Reservation 
System. International Journal of Advanced Research in Computer Science and Software 
Engineering, 4(4), 1055-1059. 


